
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 
Telepon : 021- 571 1 144 ( Hunting ) 

Laman : www.kemdikbud.go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 3067 1 /A3/KP/201 6 
TENTANG 

RENCANA PENJADWALAN 

PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) 
GURU GARIS DEPAN (GGD) 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TAHUN 2016 


Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 30660/A3/KP/2016 Tanggal 12 Agustus 

2016 tentang Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis 

Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016, berikut kami 

sampaikan rencana penjadwalan program dimaksud. 

1 . Pengumuman tentang penerimaan Calon Apatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan 
(GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di laman www.kemdikbud.go.id/main 
dan http://casn.kemdikbud.go.id pada tanggal 15 Agustus 2016. 

2. Pendattaran secara online melalui https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id dan 
pengiriman persyaratan administrasi ke Panitia Seleksi CASN GGD Kemendikbud 
melalui PO BOX 1525 - JKS 12015 pada tanggal 18 s.d. 31 Agustus 2016. 

3. Pengiriman berkas persyaratan administrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 
2016 cap pos, dan pengambilan berkas oleh panitia seleksi paling akhir dilakukan pada 
tanggal 5 September 2016. Bagi berkas yang sampai batas akhir pengambilan belum 
masuk PO BOX dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

4. Pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dilaksanakan pada tanggal 
9 September 2016. 

5. Pelaksanaan SKD dimulai tanggal 15 September 2016. Akhir pelaksanaan SKD 
tergantung pada jumlah peserta. 

6. Pengumuman kelulusan direncanakan pada minggu IV September 2016. 


*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Mohon pelamar selalu mengikuti perkembangan 
informasi tentang penerimaan CASN GGD Kemendikbud melalui laman 
http://casn.kemdikbud. go. id 



Kejbala E 
REPUBUK 

'noonesia JJcr 


Demikian kami sampaikan untuk diaunakan sebaa aimana mestinya. 


retaris Jenderal 
iro Kepegawaian, 


ayanti 
204301986012001 


